WikipediA 

Bahasa Choctaw 


Bahasa Choctaw adalah bahasa yang dituturkan oleh 
suku Choctaw di Amerika Serikat. Bahasa ini tergolong 
dalam rumpun bahasa Muskogean. Bahasa ini 
berhubungan erat dengan bahasa Chickasaw. Walaupun 
bahasa Chickasaw kadang dianggap sebagai dialek bahasa 
Choctaw, kajian bahasa menunjukkan bahwa keduanya 
lebih tepat dianggap sebagai bahasa yang berbeda. 

Dialek 


Terdapat tiga dialek bahasa Choctaw: 

1. Choctaw "asli" yang dituturkan oleh Bangsa 
Choctaw di Oklahoma tenggara, Amerika Serikat 

2. Choctaw Mississippi Oklahoma yang dituturkan 
Bangsa Chickasaw di Oklahoma tengah-selatan, 
Amerika Serikat. 

3. Choctaw Gerombolan Indian Choctaw 
Mississippi di dekat Philadelphia, Mississippj 

Penutur lain tinggal di Tallahassee, Florida, dan di 
Louisiana. Beberapa penutur juga dapat ditemui di Texas 
dan California. 


Pranala luar 



Choctaw 


Chahta 

Dituturkan di 

Amerika Serikat 

Wilayah 

Oklahoma Tenggara dan 
Mississippi tengah-timur, dan 
sebagian Louisiana dan 
Tennessee 

Penutur 

kira-kira 9,200 ( tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Muskogean 

■ Muskogean Barat 


■ Choctaw 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

cho 

ISO 639-3 

cho 

JPl * 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Choctaw di 
Wikimedia Incubator 


Cyrus Byington (1870) Grammar ofthe Choctaw 
Language (http://books.google.com/books?id=nlxiSjMTpQ 

gC&printsec=frontcover&dq=cyrus+byington), American 
Philosophical Society 

English and Choctaw Definer (http://books.google.com/boo 

ks?id=odlPAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=cyrus+byington) 

Choctaw Dictionary (http://books.google.com/books?id=P-kNAAAAIAAJ&printsec=frontcover& 

dq=cyrus+byington) 

Mississippi Band of Choctaw Indians (http://www.choctaw.org/) 


■ Choctaw Nation of Oklahoma (http://www.choctawnation.com/) 

■ Choctaw (http://www.albany.edu/anthro/fac/broadwell/choctawsketch2.pdf) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Choctaw&oldid=11763113" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Agustus 2016, pukul 09.40. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribusLBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




















































